04, 

GMS 
Manado 
GMS Masohi 


GMS Saparua 


10. 

Empat 
Dimensi 
Produktifitas 


Tidak dapat dipungkiri, 
bahwa untuk mendapatkan 
keberhasilan tidak 

hanya bergantung pada 
kemampuan dan kerasnya 
usaha yang dilakukan, tetapi 
ada faktor penentu dari 
keberhasilan setiap usaha, 
yaitu Tuhan. “Undi dibuang 
di pangkuan, tetapi setiap 
keputusannya berasal dari 
pada TUHAN.” 

(Amsal 16:33). 


ORANG YANG TIDAK 


BERJALAN MENURUT 
“NASEHAT” ORANG 
FASIK, TIDAK 
“BERDIRI DI JALAN” 
ORANG BERDOSA 
DAN TIDAK “DUDUK” 
DALAM KUMPULAN 
PENCEMOOH, LAYAK 
UNTUK DISEBUT 
BERBAHAGIA. 


PENGUASA 


Karena Tuhan adalah 
Pencipta dan Penguasa 
segalanya, maka segala 
sesuatu berjalan sesuai 
dengan keputusan/ 
kehendakNya. “Kuda 
diperlengkapi untuk 

hari peperangan, tetapi 
kemenangan ada di tangan 
TUHAN” (Amsal 21:31). 


Melalui Mazmur ini, Daud 
mengajarkan kebenaran 
tersebut, bahwa penentu 
dari keberhasilan adalah 
Tuhan. 


Daud menjelaskan adanya 
3 karakter orang yang tidak 
akan mendapatkan berkat 
keberhasilan dari Tuhan, 
yaitu : 


Pertama, orang fasik, yang 
dalam terjemahan King 
James Version dipakai 

kata ungodly, yang berarti 
tidak ber-Tuhan. Orang 
tersebut tidak pernah 
memperhitungkan Tuhan 
dalam setiap keputusannya 
dan dalam segala aspek 
hidupnya. 


Kedua, orang berdosa, 
adalah orang yang 
mendedikasikan hidupnya 
untuk kejahatan. 


Ketiga, pencemooh, adalah 
orang yang memposisikan 
diri untuk melawan Tuhan 
dan Firman Tuhan. 


Daud kemudian menjelaskan 
bahwa: 


Pertama, ORANG FASIK 
memberikan nasehat- 
nasehat kefasikan dan 
menuntun kita untuk 


memakai hikmat manusia 
dan dunia. 


Kedua, ORANG BERDOSA 
memberikan contoh hidup 
yang bertentangan dengan 
hukum dan perintah Firman 
Allah. 


Ketiga, PENCEMOOH 
meneguhkan posisinya 
sebagai penentang Tuhan, 
dengan selalu mencemooh 
Firman Tuhan dan keimanan 
kepada Tuhan. 


Daud berkata, bahwa 
orang yang tidak berjalan 
menurut “nasehat” orang 
fasik, tidak “berdiri di jalan” 
orang berdosa dan tidak 
“duduk” dalam kumpulan 
pencemooh, layak untuk 
disebut berbahagia. Sebab 
ketiga karakter itu akan 
berakhir seperti dalam ayat 
4 —6: 


“Bukan demikian orang 
fasik: mereka seperti sekam 
yang ditiupkan angin. Sebab 
itu orang fasik tidak akan 
tahan dalam penghakiman, 
begitu pula orang berdosa 
dalam perkumpulan orang 
benar: sebab TUHAN 
mengenal jalan orang benar, 
tetapi jalan orang fasik 
menuju kebinasaan.” 


Karena itu, pastikanlah setiap 
hari kita tetap berada di 
jalan Tuhan, hidup sesuai 
dengan Firman Tuhan dan 
bertekad untuk membangun 
kehidupan yang berkenan 
kepada Tuhan, karena 
dengan hal itulah Tuhan 
menjadi Allah kita. 

B 

(Pdt. Samuel Handoko) 


GMS NEWS 


“Anak-anak kata Pdp. Erna Ekawati, 
Gembala Eaglekidz GMS 


itu rapuh, Manado di KKR Eaglekidz 


khusus Voltage bertema 
oleh karena “Anak-anak kaca”pada hari 


itu harus kamis (26/3) lalu. 


bergantung KKR khusus Voltage ini 


kepada merupakan KKR perdana 
Eaglekidz di Grha Rajawali. 
Tuhan Yesus Tercatat KKR ini dihadiri oleh 


sejak dini,” 193 Anak dan 37 Orang Tua. 


MN Sejak pujian dan penyembahan 
dimulai, anak-anak sangat 
antusias memuji Tuhan. 
Mereka melompat dan 
bersorak-sorai dengan penuh 


manabo $$ 


sukacita. Saat Pdp. Erna 
menyampaikan tantangan 
altar call bagi semua anak- 
anak yang rindu hatinya 
dipulihkan Tuhan Yesus, di luar 
dugaan, semua anak maju di 
depan panggung. 


Ketika mereka mulai didoakan, 
mereka menangis merasakan 
hadirat Tuhan. Malam itu 
banyak dari mereka yang 
secara pribadi menerima 
Tuhan Yesus di hati dan hidup 
mereka. 


Puji Tuhan! 8 


G 3 ah N 


GMS 
SAPARUA 


“Kita harus bisa memberi | 


pengampunan kepada siapa pun 
orang yang berlaku jahat pada kita. 
Milikilah hati yang lemah lembut 
seperti Kristus. Karena DIA telah 
memberikan kemenangan kepada 
kita melalui Salib-Nya. Itu adalah 
kebenaran,” 


demikian kotbah yang disampaikan oleh Bapak 
Christ Loupatty, Gembala GMS Saparua pada 
ibadah memperingati Hari Jumat Agung (5/4) 
lalu. 


KKR Jumat Agung yang mengangkat tema 
“Kuasa Salib Kristus” itu diadakan di Aula SMU 
Negeri 1 Saparua dan dihadiri oleh ratusan 
jemaat. 


Meski KKR diadakan bertepatan dengan ibadah 
syukuran perjamuan kudus Gereja Protestan 
Maluku (GPM) di Saparua, namun tidak 
mengurangi antusias jemaat untuk datang 
memuji dan menyembah Tuhan. 


Sejak pukul 15.30 WIT, semua volunteer 

dan pelayan Tuhan sudah berkumpul dan 
mempersiapkan semua perlengkapan. Tepat 
pukul 18.00 WIT, ibadah dimulai dengan 
memuji dan menyembah Tuhan. Semua jemaat 
melompat, bertepuk tangan dan bernyanyi 
dengan antusias. 


Tercatat 221 orang datang dan 4 orang yang 
menanggapi altar call. Segala Kemuliaan bagi 
Tuhan. (eliasdt) 8 


Gms 
NX masomi 


“Gereja Mawar Sharon memiliki 
misi yang besar bagi kota di mana 
gereja ini ditempatkan, yaitu untuk 
membawa sebanyak mungkin jiwa 
memuliakan nama Tuhan,” 


demikian disampaikan oleh'Pdm. Widano 
Wibowo, Gembala GMS Banjarmasin, dalam 
ibadah perayaan ulang tahun GMS Masohi 
yang ke 10, pada'hari Sabtu (2b/2) lalu. 


Ibadah yang disertai KKR ini diadakan di 
Gedung Mae Oku dengan mengangkat tema 
“Before After”. Tercatat, 325 orang hadir dan 
184 orang meresponi tantangan altar call dan 
15 orang di antaranya menerima Tuhan Yesus 
secara pribadi untuk pertama kali. Jemaat 
sangat diberkati melalui acara ini. 


Seorang ibu dengan sukacita dan bangga 
menceritakan kepada kami bahwa anaknya yang 
berumur 2 tahun belum bisa berjalan karena 
kakinya lemah, namun ketika anaknya maju 
altar call dan dididoakan, sejak saat itu tiba-tiba 
anaknya dapat berjalan. Beliau sangat bersyukur 
kepada Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama 
Tuhan Yesus. 


(Megie Lasamahu)T 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031 60007000 ext. 204 
@GMStv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


“ Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


“Holy Ghost 
Meeting” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


@ Recorded at MSTV 


khusus tayangan live 


mstv.tv 


selasa 


0 


! Tayangan Ulang 
: Ibadah Minggu II 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


: “Hamba” 

: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Philip Mantofa 


@ 


# (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.10.00/ 

: www.mstv.tv 


: Mawar 

: Sharon 

: Women 

: Pk.10.00 / 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Seno Wijaya (Jkt) 


: Ibadah 

: “De Cafe” 

: Pk.19.00/ 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Seno Wijaya (Jkt) 


@ 


: Before30 

: English 

: Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 


“redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


Pk. 02.00, 05.00, 
08.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 

Pdt. Bernard Samuel 


Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 / 
www.mstv.tv 


: Doa Malam 

: Pk.19.00/ 

: GMS Main Hall 
: Ps. Mulyadi 

: Budiyanto 


 Pk.19.30/ 
: www.mstv.tv 


! Pk. 08.00, 11.00, 
: 20.00, 23.00 / 
: www.mstv.tv 


DUKUNG DAN DOAKAN 


: Army of God 
: Pelajar 

: Pk.16.00/ 

: GMS Main Hall 


: : Pro-M 
: Pk. 02.00, 05.00, 08.00, : 
: 11.00, 14.00, 17.00, 

: 20.00, 23.00 / 

: www.mstv.tv 

: Pdt. Judy Koesmanto 


Revolution 


: Pk.19.00/ 
! GMS Main Hall 


: Pk. 08.00 & 11.00/ 
: www.mstv.tv 


! Pk.15.00/ 
: www.mstv.tv 


ke) 


@ 


: Army of God 
: Pemuda 

: Pk.13.00/ 

: GMS Main Hall 


: Sunday 

: Service 

: Pk.07.00, Pk.10.00, 
: Pk.16.00, Pk.19.00 
: GMS Main Hall 


: EagleKidz 
: jadwal di hal. 8 


di setiap ibadah 


: Pk.13.30/ 
: www.mstv.tv 


TEEN 


SATURDAY, 


Oa 
YOUTH 


SUNDAY, 
1 MAY15 
“Oom 


MAINHALL GMS 


JL CEMPAKA 18i, SURABAYA 


/A WHEN YOU ARE “ 
“3 AT THE END 
# YOUR WORLD 
HE IS THERE TO GIVE 
YOU HOPE 
Os sesotes PS. SUMIATI SUPIT 


CP ANITA: 031.6000.7000 EXT.121 


AWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

3 @gmschurch 
@GMSwarta 

gereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anal Pk. 07.00 WIB 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
1.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

English Service Pk. 16.00 WIB 
(MSGS It.1) 

Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), Convention hall 
(Supertrooper) 

Keb. Pelajar 

Sabtu Pk. 16.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

Keb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 

GMS Timur (Unity) 

Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 WIB 
Keb. Umum - Anak 2 Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum - Anak 3 Pk. 16.00 WIB 


Ruko Klampis Sguare blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 

Cp. Melyana (089677931982 / 
08883001800) 


GMS Selatan (House of Victory) 

“Sat. Jemursari, Pondok Tjandra & Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Surabaya Barat (Revelation) 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum 4 Anak 2 Pk. 10.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 


Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 
GMS Madiun 
Keb. Umum Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk.17.00 WIB 
eb. Youth Pk.10.00 WIB 
Jl. Bogowonto 1. Telp: 0351-469869 
GMS Sidoarjo 
eb. Umum | - Anak Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 WIB 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 


No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Malang 


eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 WIB 

eb. Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak II Pk. 10.00 WIB 

eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 WIB 

eb. Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19 Telp. 0341-570539 
GMS BD “Immanuel” Prigen 

eb. Umum Pk. 10.00 WIB 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Jombang 


eb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum | Pk. 16.00 WIB 
Faglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Tulungagung (Revival 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 

eb. Umum | 4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 
Jl. Supriyadi 41 
(Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Jember 

Keb. Umum Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekids II Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang (Amanat Agung) 


Keb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 
Telp: 0293-5515771, 0293-314652 
Fax: 0293-313017 


GMS Salatiga (Double K) 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 WIB 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


Jl. Sukowati 62 — Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085727615597) 


GMS Semarang (Tower of Victory) 


Keb. Umum - Anak I Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Bandung (Double T) 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Jakarta (Favour) 


Ibadah Umum I Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum | - Anak | Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak Il Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret. Jl. Dr. Supomo 75, 77 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP : Daniel S (089627282614) 


GMS Manado (Tower of Strength) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu 
Mall (Samping Apartemen Lagoon) Bahu - 
Manado 95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Kendari (Breakthrough) 

Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 

CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401-311 1075 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum #- Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) 
Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
Kebaktian Umum 4 Anak 
Kebaktian AOG 

Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
Kebaktian Umum 4 Anak 
Kebaktian Youth (Sabtu) 

Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Banjarmasin (Marvelous) 

Keb. Umum Pk. 10.00 WITA 
(Lt. M2 — R.Lavender,Adelweis ) 

Keb. Anak Pk. 10.30 WITA 
(Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 

Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
(Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 

HOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

Sekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

Simpang Gatot VI 

CP : Yuliana (0511 ) 3262458 


GMS Pekanbaru (True Vine) 


Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 

Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Makassar 
(God's Dwelling Place) 


Keb. Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 


GMS Palembang (Lighthouse) 


Ibadah Umum | 4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 14.00 WIB 


Komp. Ruko Graha Maju Motor 
Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


Telp (0711) 361425 / 366572 

CP : Paul (081332212471) 

GMS Pontianak (Glory of God) 

Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
Keb. Ana Pk. 10.15 WIB 
Ibadah Youth Pk. 14.00 WIB 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Lampung 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Ambon (Restoration) 

Keb. Umum - Anak| Pk. 10.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Hotel Swiss-bel HOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 
(Samping Kredit Plus) Telp. 0911-314570 
Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 
Keb. Umum 

Keb. Anak 

Jl. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Mk Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 

Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243536620 


GMS Jambi 

Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 WIB 
Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Medan (MY Home) 


Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 08.30 WIB 
Keb. Umum II - Anak Pk. 11.00 WIB 
Keb. Umum III - Anak Pk. 17.30 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 


GMS Samarinda (Grace) 


Keb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

Keb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 
Jl. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Balikpapan (Mercy) 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum - Anak I Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum - Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 
Keb. Profesional Muda Pk. 17.00 WITA 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


ebanyakan orang tertarik 
pada produktivitas. Namun 
Ikitab tidak menggunakan kata 


“produktivitas”, namun Anda akan 
menemukan kata “berbuah lebat.” 


- Tuhan ingin kita memiliki hidup 

yang berbuah lebat, jadi saya ingin 
h menunjukkan beberapa prinsip yang 
akan membantu Anda menghasilkan 
buah-buah roh dalam hidup Anda. 
Ada empat syarat penting untuk 
memiliki hidup yang berbuah lebat. 


ertama, Anda harus menumbuh 

kembangkan akar lebih lagi. 
Tuhan mengatakan bahwa tidak ada buah 
tanpa akar. Anda membutuhkan akar 
terutama ketika sumber daya Anda terbatas, 
terutama ketika musim kering datang. 
Kekeringan, adalah 

waktu yang panjang 

tanpa hujan. 


Kekeringan dalam hidup 
terjadi ketika ada sesuatu 
yang harus Anda lakukan tapi 
yang Anda butuhkan justru 
tidak ada, mungkin waktu, 
tenaga, uang atau dukungan. 


Akan ada saat kekeringan 
dalam hidup Anda, bahkan 
mungkin Anda mengalaminya 
sekarang. Karena itu, 
tumbuh kembangkan akar 
Anda, dengan menjalin 
hubungan dengan Allah 


edua, Anda harus 
menyingkirkan gulma 
(hama tanaman) dalam 
hidup Anda. 
Gulma dalam hidup 
Anda adalah hal-hal 
yang menghambat atau 
membatasi pertumbuhan 
rohani Anda. Gulma adalah 
hal-hal yang mencekik 
hubungan Anda dengan 
Kristus atau yang mencegah 
Anda dari pertumbuhan 
lebih lanjut. 


Berapa banyak usaha yang 
dibutuhkan supaya gulma 
itu tumbuh? Tidak ada 
sama sekali! Ya, Anda tidak 
perlu usaha apa pun untuk 
menumbuhkan hama. Itulah 
letak perbedaan antara 
gulma dan sayur. Meskipun 
Anda menanam di tempat 
terbaik, memupuk, mengairi 
dan menjaganya, sayuran 
masih bisa mati. Tapi, 

meski tidak pernah Anda 
perhatikan, gulma tetap 
tumbuh! 


Gulma adalah tanda 
kelalaian. Jika saya 
mengabaikan saat teduh 
pribadi, mengabaikan 
kesehatan dengan lalai 
olahraga, makan makanan 
tidak sehat, serta 
mengabaikan hubungan 
penting dalam hidup saya, 
maka gulma mulai tumbuh 


dan mulai mencekik 
produktivitas saya. 


etiga, Anda harus 

bekerja sama 
dengan Tuhan ketika 
la “memangkas” 
hidup Anda. 


Apa itu pemangkasan? 
Pemangkasan tidak hanya 
berarti memotong cabang 
yang sudah mati, tetapi juga 
cabang-cabang yang masih 
hidup, untuk memperbaiki 
bentuk tanaman dan 
merangsang pertumbuhan. 


Pemangkasan sangat 
penting untuk meningkatkan 
produktivitas. Ini bukan 
pilihan. Jika Anda ingin 
hidup produktif, maka Anda 
harus bersabar ketika Tuhan 
tempatkan Anda dalam 
masa-masa pemangkasan. 


Tuhan “memangkas” Anda 
supaya berbuah lebat. 
Dalam hidup Anda, Tuhan 
tidak hanya memangkas 
“cabang” yang mati, tapi 
juga memangkas area 
keberhasilan Anda, bahkan 
area yang menghasilkan 
buah yang paling lebat. 


Ketika Dia melakukannya, 
Anda mungkin berjuang 
untuk memahami alasannya, 
tapi yang pasti ia sedang 
mempersiapkan Anda untuk 
kesempatan, pelayanan dan 
kemuliaan yang lebih besar. 


ecempat, Anda harus 
menunggu dengan sabar 
hingga musim panen tiba. 
Buah yang tumbuh 
membutuhkan waktu, 
dan tidak datang secara 
otomatis. Anda tidak 
menanam benih pada satu 
hari dan panen pada hari 
berikutnya. 
Dimulai dengan menanam 


benih. Lalu menutupi mereka 
dengan tanah, kemudian 
Anda menunggu dan berdoa 
mengharapkan adanya 
pertumbuhan. 


Sama seperti benih 
menciptakan kehidupan 
baru dari kematian, 
demikian juga Anda, harus 
mematikan kebiasaan lama, 
keinginan diri sendiri dan 
ambisi pribadi dalam proses 
menunggu, supaya hidup 
lebih produktif. Pertumbuhan 
membutuhkan waktu, tapi 
jangan menyerah. Tetaplah 
menjalin hubungan dengan 
Yesus Kristus. 


ungkin saat ini Anda 

merasa hidup Anda 
sudah “habis”, tapi doa 
saya adalah Anda akan 
memberikan diri kepada 
Kristus, dan mengatakan, 
“Tuhan, saya ingin 
bekerja pada empat hal: 
mengembangkan akar, 
menyingkirkan gulma, 
bekerja sama dengan Tuhan 
ketika pemangkasan, dan 
sabar menunggu panen. 
Tuhan, aku serahkan benih 
yang telah saya tanam ke 
dalam tanganMu, dan saya 
percaya bahwa apa yang 
saya tabur pasti akan saya 
tuai.” Itulah hukum tabur 
tuai. M 


(Diterjemahkan dari tulisan 
Rick Warren “4 Secret of 
Productivity”) 


KUASA ec 


Ps. Philip Mantofa 


“ 


KUA NYA 3 


Ps. Fuji Harsono 


Haa Be MI ATSABTU | PK.19.30 WITA 


Call Center: 


0812-333-444-10” 


